PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 800.1.2/ 14 /PANSELDA.TA/2023 


TENTANG 


JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023 


Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara 


Nomor : 727/B-KP.01.01/SD/KR.II/2023 Tanggal 7 November 2023 Perihal 
Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, bersama ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut : 


1, 


Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi ini hanya untuk Pelamar yang 
berstatus MS (Memenuhi Syarat) sebagai Calon Peserta Seleksi Penerimaan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2023, (Pembagian Jadwal Peserta Seleksi 
sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN): 


. Khusus PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Tulungagung 


Formasi Tahun 2023 mekanisme seleksi mengikuti ketentuan dari Panitia 
Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi, 


. Ketentuan dalam mengikuti ujian : 


A. Kewajiban bagi peserta : 

1. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian 
untuk mengikuti proses : 

Registrasi dan pemberian PIN peserta, 

Penitipan barang, 

Body checking, 

Peserta masuk ruang tunggu steril, 

. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. 

2, Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau surat keterangan 
telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila KTP / surat keterangan 
telah melakukan perekaman hilang, wajib menunjukkan kehilangan 
dari kepolisian, Kartu Keluarga dan Identitas lain seperti SIM, 

3. Peserta mencetak Kartu Peserta Ujian SELEKSI KOMPETENSI 
secara mandiri pada laman https://sscasn.bkn.go.id menggunakan 
kertas buffalo A4, warna putih, ditandatangani pada bagian 
tandatangan peserta dan digunting sesuai tanda, 

4. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik), 

5. Mengenakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu, dengan ketentuan : 

a. Laki-laki : kemeja warna putih lengan panjang/pendek dan 
celana panjang warna hitam/gelap, 

b. Perempuan : kemeja warna putih lengan panjang/pendek dan 
celana/rok warna hitam/gelap bukan bahan legging, bagi yang 
berjilbab warna hitam. 

. Duduk pada tempat yang ditentukan, 

7. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai, 


0 AP Op 


le) 


1 


B. Larangan bagi peserta : 


1. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan 

peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam 

(handphone) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk 

apapun, 

Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes, 

. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya, 

. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes, 

. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin 

panitia selama tes berlangsung, 

6. Merokok dalam ruangan, 

7. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia. 

Sanksi bagi peserta : 

1. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan 
masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR, 

2. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat 
pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan 
diri dan dinyatakan TIDAK LULUS 

3. Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan 
dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan 
TIDAK LULUS. 


TB wWN 


4, Lain-lain: 


a. 


Lokasi ujian seleksi kompetensi ditentukan berdasarkan lokasi tes yang 
dipilih oleh peserta pada saat mendaftar melalui 
https://sscasn.bkn.go.id, 

Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi 
untuk menghindari kerumunan, 

Peserta tidak boleh membawa mobil masuk dalam area parkir dan yang 
memakai kendaraan bermotor ditempatkan di area parkir yg disediakan. 
Peserta wajib mengikuti informasi terkait proses Seleksi pada website 
http://bkd.tulungagung.go.id, kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta, 

Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari 
setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat 
keterangan/dokumen pelamar yang diunggah maupun aslinya tidak 
sesuai persyaratan/tidak benar/menyalahi ketentuan Panitia Seleksi 
Pengadaan ASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, 
Keputusan panita bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai 
dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui 
https://sscasn.bkn.go.id dan aturan pendukung lainnya. 

Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA, 
Panselda/ Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab 
atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang 
mengatasnamakan Panselda/ Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2023, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran 
untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara 
Tahun 2023. 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 
Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui 
website https://bkd.tulungagung.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 08 Nopember 2023 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi 


sreedaan Aparatur Sipil di 
: LN 5 4 £ - 


Pembina Utama Madya 
NIP.19640119 198508 1 003 


Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK 
Selain Hari Jumat 


Sea aa —— 


. Registrasi dan pemberian PIN peserta 
. Penitipan barang 
06.30 - 08.00 . Body checking 
. Peserta masuk ruang tunggu steril 
. Perpindahan peserta dari ruang steril ke 
ruang ujian 


08.00 - 10.10 |. 130 Menit Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 


. Registrasi dan pemberian PIN peserta 
. Penitipan barang 
09.30-11.00 90Menit | & Body checking 
. Peserta masuk ruang tunggu steril 
. Perpindahan peserta dari ruang steril ke 
ruang ujian 


11-00-1310 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 


. Registrasi dan pemberian PIN peserta 
. Penitipan barang 
12:30 - 14.00 . Body checking 
. Peserta masuk ruang tunggu steril 
. Perpindahan peserta dari ruang steril ke 
ruang ujian 


14.00 — 16.10 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 


Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK 
Khusus Hari Jumat (2 (dua) Sesi) 


1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 
2. Penitipan barang 

3. Body checking 

4. Peserta masuk ruang tunggu steril 

5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke 


13.00 - 14.30 


ruang ujian 


14.30 — 16.40 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 


1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 
2. Penitipan barang 
06.30-08.00 3. Body checking 
4. Peserta masuk ruang tunggu steril 
5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke 
ruang ujian 
08.00 - 10.10 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 


